. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

5 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 
Sy MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH 
MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG 


Jl. Sekerak, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, 
Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh 24476, www.ms-kualasimpang.go.id, mskualasimpang@yahoo.co.id 


PENGUMUMAN KEDUA 


NOMOR 332/KMS.W1-A15/PENG.HK2.6/VI/2024 


TENTANG 
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI DALAM PERKARA 
PERMOHONAN EKSEKUSI NOMOR 2/PDT.EKS/2023/MS.KSG 


Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Lhokseumawe akan melaksanakan eksekusi penjualan lelang secara terbuka (open 
bidding) berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 21/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 
07 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan uraian sebagai berikut: 


I. Objek Lelang Eksekusi 
1. Sebidang Tanah seluas 921 m2 (SHM Nomor 00018 Tanggal 10 Juni 2010) berikut bangunan 
rumah toko permanen di atasnya yang terletak di Jl. Lintas Nasional Banda Aceh - Medan, 
Dusun Keramat, Kampung Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh 
Tamiang, Provinsi Aceh, dengan nilai limit sebesar Rp. 1.106.030.000,- (satu miliar seratus 
enam juta tiga puluh ribu rupiah) dan uang jaminan sebesar Rp. 221.206.000,- (dua ratus 

dua puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah). 


2. Sebidang Tanah seluas 246 m2 (Akta PPAT Nomor 440/2020 Tanggal 03 September 2020) 
yang terletak di Jl. Lintas Nasional Banda Aceh — Medan, Kampung Simpang, Empat Keca- 
matan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan nilai limit sebesar Rp. 
199.100.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan uang jaminan 
sebesar Rp. 39.820.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). 


II. Pelaksanaan Lelang Eksekusi 


Hari dan Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024 

Waktu Penawaran : Sejak Tayang pada Aplikasi Lelang s.d. Batas Akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : Kamis, 20 Juni 2024, Pukul 11.00 (Sesuai Waktu Server) 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Alamat Domain Lelang : www.lelang.go.id dan/atau www.portal.lelang.go.id: 

Tempat Lelang : Kantor Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang 


Jl. Sekerak, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Kampung Bundar, 
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh 


II. Syarat dan Ketentuan Lelang Eksekusi 

1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran 
peserta dengan Penawaran Terbuka (Open Bidding) melalui aplikasi yang dapat diakses 
pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu 
"Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut. 
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sama dengan uang jaminan yang 
disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. 
Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, 
dipotong biaya transfer/ RTGS/ Pemindahbukuan. 
Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirimkan ber- 
kali-kali sampai batas akhir penawaran. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan 
penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas. 
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% (dua 
persen) dari pokok lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 
Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang. Apabila 
wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang 
jaminan akan disetorkan ke kas negara. 
5. Objek yang akan dilelang telah dilakukan penyitaan oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang 
dan dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya, 
berikut segala permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap 
elah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek yang 
dibeli. Foto dan spesifikasi teknis tentang objek lelang dapat dilihat pada domain di atas. 
. Karena sesuatu dan lain hal, Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/ 
Penundaan terhadap Objek Lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat 
idak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/ 
atau Pejabat Lelang KPKNL Lhokseumawe. 
7. Dalam pelaksanaan lelang ini, calon peserta/pembeli lelang dapat melihat objek lelang 
sebagaimana keterangan alamat yang tercantum di atas. Bagi calon peserta/pembeli lelang 
yang tidak melihat objek lelang dianggap mengetahui dengan baik objek lelang dan menerima 
objek lelang apabila sebagai pemenang. 
8. Bagi Pemenang Lelang yang telah melakukan pelunasan, akan diberikan waktu untuk 
mengambil dokumen-dokumen terkait dengan objek lelang pada hari dan jam kerja sesuai 
dengan tempat lelang tersebut di atas. 
ormasi lebih lanjut terhadap objek lelang eksekusi tersebut dapat menghubungi bagian 
ormasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang melalui nomor whatsapp 08116818687. 


Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dimaklumi. 


N 


sa 


> 


[ea] 


9 
5 


5 


Dikeluarkan di Aceh Tamiang 
Pada Tanggal 06 Juni 2024 


